® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


¢> SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 

Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur‏ و 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com‏ 
معور ال والزرب 


KHOTBAH JUM'AT 


Kebohongan Yang Disampaikan Berulang Akan 
Dianggap Sebuah Kebenaran 


Oleh: 
Pengasuh Yayasan Mahad Bahasa Adab 
11 Mei 2023 


Khotbah Pertama 


رد 5 ت و ۱ DA To z - P 4 g‏ 
قلا Gala‏ له . ágil‏ أنْ لا اٍله إلا AN‏ وَحَدَهُ ól AAN‏ 
و A ١ w w Ia A‏ 
22-8 ر ېر عدن يدل 4 GA‏ س و ساسا 7 2 ص ٧ 7 w‏ 
SAE‏ 9 الهم صل و A‏ وارك ڪل a‏ 


® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


¢> SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 

Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur‏ و 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com‏ 
معور AAN‏ والزرب 


Jamaah shalat Jum'at yang dirahmati Allah Swt. 


Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan seluruh alam semesta, 
Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah 
kita panjatkan rasa syukur kita kepada-Nya yang telah 
memberi segala nikmat sehingga kita bisa hadir disini untuk 
menunaikan ibadah Shalat Jum'at. 


Shalawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda 
Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan orang- 
orang yang setia mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. 


Selanjutnya, marilah kita bersama-sama saling 
mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kita kepada Allah Swt dengan menjalankan seluruh 
perintah-perintah-Nya, serta menjauhi apa saja yang dilarang- 
Nya. 


Jamaah shalat Jum'at yang dirahmati Allah Swt. 


Saat ini kita hidup dalam era keterbukaan informasi. 
Penting bagi kita semua untuk berhati-hati dalam memproses 
dan menerima informasi dari media sosial seperti whatsapp, 
facebook, youtube, tiktok dan lain sebagainya, karena media 
sosial dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 
fenomena Illusory Truth Effect atau efek kebenaran ilusi. Apa 
itu efek kebenaran ilusi? 


® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


¢> SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 

Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur‏ و 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com‏ 
معور AAN‏ والزرب 


Istilah efek kebenaran ilusi (Illusory Truth Effect) pertama 
kali digunakan oleh Fazio, Brashier, Payne, dan Marsh pada 
tahun 2015 dalam sebuah penelitian yang mereka lakukan. 
Penelitian tersebut berjudul "Knowledge does not protect 
against illusory truth (Pengetahuan tidak melindungi dari 
kebenaran ilusi)" yang diterbitkan dalam Journal of 
Experimental Psychology. Istilah ini mengacu pada fenomena 
kognitif di mana Informasi yang terus-menerus diulang 
memiliki kecenderungan untuk lebih mudah dipercaya sebagai 
kebenaran, meskipun kebenarannya belum terbukti. Dengan 
kata lain kehobongan yang disampaikan terus menerus akan 
dianggap sebagai sebuah kebenaran. 


Berikut adalah beberapa bahaya penggunaan media sosial 
dan pengaruhnya terhadap efek kebenaran ilusi (Illusory Truth 


Effect) : 


1. Penyebaran Berita Palsu: Media sosial memungkinkan 
penyebaran berita palsu dengan cepat dan luas. Ketika 
informasi yang salah disebarkan secara massal di platform 
media sosial, terutama jika ditempatkan di dalam 
lingkungan yang saling menguatkan (echo chamber), 
masyarakat cenderung lebih mudah mempercayainya. 
Informasi palsu yang didukung oleh pengulangan dan 
viralitas dapat menguatkan efek kebenaran ilusi (/llusory 
Truth Effect), menyebabkan orang-orang terjebak dalam 
persepsi yang salah. 


® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


¢> SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 

Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur‏ و 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com‏ 
معور AAN‏ والزرب 


2. Pengaruh Influencer: Influencer di media sosial memiliki 
kekuatan besar dalam membentuk opini dan pandangan 
pengikut mereka. Ketika influencer membagikan atau 
mempromosikan informasi yang salah, pengikut cenderung 
lebih mungkin menerima informasi tersebut sebagai 
kebenaran, bahkan jika itu sebenarnya tidak benar. 
Pengaruh sosial yang kuat dari influencer ini dapat 
memperkuat efek kebenaran ilusi (Illusory Truth Effect). 


3. Filter Bubble dan Polaritas: Media sosial cenderung 
menerapkan algoritma yang mempersonalisasi konten yang 
ditampilkan kepada pengguna. Hal ini dapat menciptakan 
filter bubble dan polaritas, di mana pengguna hanya 
terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan 
dan preferensi mereka. Fenomena ini dapat menguatkan 
efek kebenaran ilusi (Illusory Truth Effect), karena 
pengguna akan terus-menerus terpapar pada informasi yang 
mengkonfirmasi pandangan mereka, tanpa terpapar pada 
sudut pandang alternatif atau fakta-fakta yang mungkin 
bertentangan. 


4. Kurangnya Verifikasi Fakta: Informasi di media sosial 
sering kali tidak melalui proses verifikasi fakta yang 
memadai sebelum disebarkan. Hal ini dapat menyebabkan 
penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu dengan 
cepat dan mudah. Kurangnya verifikasi fakta yang 
memadai memperkuat efek kebenaran ilusi (Illusory Truth 
Effect), karena pengguna terpapar pada informasi yang 


4 


® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


¢> SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 

Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur‏ و 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com‏ 
معور AAN‏ والزرب 


belum diverifikasi secara akurat, sehingga lebih cenderung 
menerima informasi tersebut sebagai kebenaran. 


Jamaah shalat Jum'at yang dirahmati Allah Swt. 


Penting bagi kita untuk menyadari bahaya-bahaya ini dan 
mengembangkan kecerdasan digital serta kemampuan untuk 
memeriksa kebenaran informasi sebelum menerimanya. 
Mengembangkan pemikiran kritis, berbagi sumber yang dapat 
dipercaya, dan melibatkan diri dalam verifikasi fakta dapat 
membantu melawan efek kebenaran ilusi (Illusory Truth 
Effect) yang dipengaruhi oleh media sosial. 


Terhadap fenomena ini, marilah kita melihat firman Allah 
Swt dalam surat Al-Isra' ayat 36: 


z وه 7ب‎ Pai 7 بي‎ AT 7 رن‎ ٢ 
عَنْهُ‎ IE AAS Sip adl السَّمَعَ‎ ólak ولا قف مَا ليْسَ لكَ به‎ 


(36 الاسراء/17:‎ ( © Na 


Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, 


semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Al- 
Isra'/17:36) 


Ayat ini memberikan pelajaran penting tentang bahaya 
mengikuti atau mempercayai sesuatu tanpa pengetahuan yang 
cukup. Ayat ini mengajarkan bahwa pendengaran, 


5 


2, Yayasan Mahad Bahasa Adab 


CG SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 
Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com 


Qadha AM مر‎ 


penglihatan, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban 
atas apa yang kita terima atau percayai. 


Dalam konteks efek kebenaran ilusi (Illusory Truth Effect), 
ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dengan 
informasi yang kita dengar atau lihat secara berulang tanpa 
melakukan pengecekan dan pemahaman yang lebih 
mendalam. Kita harus memastikan bahwa pengetahuan yang 
kita miliki cukup untuk memverifikasi informasi tersebut 
sebelum menerima dan mempercayainya sebagai kebenaran. 
Hal ini mengajarkan kita untuk menggunakan akal sehat, 
berpikir kritis, dan mencari kebenaran dengan sumber yang 
dapat dipercaya sebelum menerima suatu informasi. 


Dalam ayat yang lain, Allah Swt juga berfirman dalam surat 
Al-Hujurat ayat 6: 


An iya pa Ipaa Tn Ea قاسق‎ ESA بل جا‎ rs Cal يه‎ 
(6 aa ) © Ge A3 G ڪل‎ PE 


Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang 
kepadamu membawa berita penting, maka 7 
kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 
karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali 
perbuatanmu itu. (Al-Hujurat/49:6) 


2, Yayasan Mahad Bahasa Adab 
CG SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 
و‎ Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com 


Qadha AM سر‎ 


Ayat ini juga memberikan pengajaran yang relevan terkait 
dengan bahaya efek kebenaran ilusi (Illusory Truth Effect). 
Ayat ini menyeru umat Muslim yang beriman untuk 
melakukan pemeriksaan yang cermat ketika ada orang fasik 
yang membawa berita kepada mereka. Tujuannya adalah 
untuk mencegah mereka secara tidak sengaja menyebabkan 
masalah atau kerugian kepada suatu kelompok karena kurang 
pemahaman atau ketidaktahuan mereka. Ayat ini 
mengingatkan kita akan pentingnya tidak tergesa-gesa dalam 
menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan 
verifikasi terlebih dahulu. 


Dalam konteks efek kebenaran ilusi (Illusory Truth Effect), 
ayat ini menekankan pentingnya melakukan pengecekan dan 
pemeriksaan yang teliti terhadap informasi yang diberikan 
oleh sumber yang tidak dapat dipercaya atau memiliki niat 
yang buruk. Ini mengajarkan umat Muslim untuk tidak mudah 
terpengaruh oleh klaim atau berita yang belum diverifikasi 
dengan baik, karena hal tersebut dapat berdampak negatif dan 
menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ayat ini 
mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menerima dan 
menyebarkan informasi, serta memastikan kebenaran dan 
akurasi sebelum bertindak atau mengambil keputusan. 


® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


۸ SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 


Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 


BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com 
Qada AM مور‎ 


Jamaah shalat Jum'at yang dirahmati Allah Swt. 


Ada beberapa kata pepatah yang bisa kita renungkan untuk 


menghindari bahaya efek kebenaran ilusi (Illusory Truth 
Effect): 


"Lebih baik terlambat daripada salah informasi." Pepatah 
ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam 
menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan 
verifikasi yang cukup. Lebih baik menunggu dan 
memastikan kebenaran informasi sebelum bertindak atau 
mengambil keputusan. 


. "Fakta adalah teman terbaik." Pepatah ini mengingatkan 


kita untuk mengutamakan fakta dan kebenaran dalam 
mengambil keputusan. Jangan terpengaruh oleh opini atau 
klaim yang tidak didasarkan pada fakta yang kuat. 


. "Bijaksana adalah orang yang berpikir sebelum percaya." 


Pepatah ini menekankan pentingnya berpikir kritis dan 
melakukan pengecekan sebelum mempercayai suatu 
informasi. Kita harus menggunakan akal sehat dan 
penilaian yang obyektif dalam menyaring dan 
memverifikasi kebenaran informasi yang kita terima. 


Demikianlah Khotbah singkat ini. Mudah-mudahan Allah 


1. 


Swt senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita 
semuanya. 


® Yayasan Mahad Bahasa Adab 


¢> SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 
Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com 
Qadha JM مر‎ 
9 سم‎ > 3 ١ 
A w - 
۰ >” 8 > A A عام أو‎ 
Ga aa SE car. KARAK ارك الله إن ولك‎ 


SN, SI‏ په Pru.‏ وو 
Gaal ph, S; g -r saka Ay‏ لم 


Khotbah Kedua 


: 2o Tae MU 
يقار‎ 3 AI Jai SEA on Ia Ketat Aa AN 
Sis فريك‎ Tina Ah Ad ٢٢ a لا‎ 


سر LN‏ / ۷ 1 وار رد سر 
تد عېده ورشوله A5 San LN‏ 


- - 
A سر‎ p 


KI وََاعَتِه‎ ٠ الله‎ gi 33 253 Lage Kel 


A‏ الله تعال: با AN‏ اوا ANA‏ کله و 


2, Yayasan Mahad Bahasa Adab 
CG SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04 
Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com 
Qada AM مور‎ 
- قل‎ - z 4 
FAN 0: 2 AA In AG oe Tar ر‎ 
00 a - A ١ 3 
z - و‎ P - 5 ت‎ gH 22 j 
GS وَسَلِمُوَا‎ ae صَلوًا‎ lal ال‎ 


Sa a Sa Sisa al ab ll‏ الأحيّاء 
کک عر pai e AN‏ 


٢٢ ak pe Us as al 
EE عَن‎ GE ما طَهَرَ مِنهَا وَمَا‎ A 

2 2 He ea ee 7 AS هَذَا‎ De 
pa Ja E PET Dag ag Sai Fath 
HR فوا بعد إذ‎ KAN ES MABA من‎ Sega tas 


10 


Ae Yayasan Mahad Bahasa Adab 


SK Kemenkumham RI No. AHU-0018917.AH.01.04‏ ري 

Botok Palung, Temon, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 
BAHASA ADAB Website: BahasaAdab.com, Email: BahasaAdab@Gmail.com 
مهو م والزرب‎ 


وت an‏ الك اا gilo‏ 


IA ss EA ah ran الله . اٍنَ الله‎ Ske 
دک رُوْنَ.‎ SI يمک‎ As منکر‎ 5 
Sip Sgm AOA pen AN 3G 


